MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


ka na http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
D Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 







KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 14 November 2021/09 Rabii'ul Aakhir 1443 Brosur No.: 2060/2100/IA 


Tawaadlu' (Rendah hati) 


Tawaadlu' Mr Daliass “en mashdar dari : 


Artinya : merndakan diri, rendah hab kebalikan dari sombong 


Adapun tawaadlu' menurut ishthilah ialah tunduk dan merendahkan diri 
kepada Allah karena mencintai dan mengagungkanNya, dan merendahkan 
diri kepada manusia karena rasa menyayangi dan berbuat baik kepadanya. 


Tawaadlu' merupakan satu sifat terpuji yang menunjukkan kebersihan jiwa. 
Sifat ini akan menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan diantara 
manusia, menghapus kedengkian, kebencian dan ketidaksukaan diantara 
mereka. 


Tawaadlu' memiliki banyak bentuk, diantaranya ada yang nampak pada 

anggota badan, seperti tawaadlu' ketika berjalan dan berpakaian. Ada juga 

yang nampak pada lisan, seperti meninggalkan sikap membangga 
banggakan nasab keturunan, begitu pula meninggalkan sikap merasa dirinya 
serba tahu. 

Ada dua macam tawaadlu' 

1. Tawaadlu' kepada Allah dengan tunduk kepadaNya sebagai bentuk 
pengagungan dan cinta kepadaNya, taslim kepada agamaNya, dan 
mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. 

2. Tawaadlu' kepada makhlug dengan cara memandang bahwa dirinya 
lebih rendah dari orang lain dalam berbagai sifat kebaikan. 


Allah SWT berfirman: 


JB AS 33 PN BE UI ea PNG 


ZA 
YV sela YI Yel 


Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali 
kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (AS. Al-Israa' : 37) 


YAN ON PT NG oil Dit Ha Yg 


Ia Gabe Elia 33 A35 (OAP 3 JB SEA 


0 


o Pr . 0. T Pa. Ci PP . . 8G luo. 

WA OM) el LI DINI SE Ol Aes3re 
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 
(18) 

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (19) (AS. Lugmaan: 
18-19) 


SAS 18 GR AINI Je OI BAN KI 3s 
ar ogat ala PE OI 


Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang 
yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil 


menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. (AS. Al- 
Furgaan : 63) 


Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, yaitu Adam dan dari 
seorang perempuan, yaitu Hawa, lalu menjadikannya berbangsa-bangsa, 
bersuku-suku dan berbeda beda warna kulit, bukan untuk saling mencaci 
dan merendahkan, tetapi supaya saling mengenal dan tolong menolong. 
Allah tidak menyukai orang orang yang memperlihatkan kesombongannya, 
membanggakan keturunan, pangkat dan kekayaannya, karena orang yang 
paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertagwa diantara mereka. 


2 


Allah SWT BEAN 
JAS bab lang SPS 33 Kuil G sal 


ala al Rara OKU SI Jis SR BI 


Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. (AS. Al-Hujuraat : 13) 


Dan di dalam hadits disebutkan : 


w 


sak IA SEREM Sugg aa SN sga 


ep 


a 4 
| » 


Anas al :J6 BE Jp As ae SEM. 


Pe 


YYOLA 3 NYVI Amal PA 


Dari Abu Nadlroh, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku orang yang 
mendengar khuthbahnya Rasulullah SAW pada pertengahan hari tasyrig. 
Rasulullah SAW bersabda:“Wahai para manusia! Ketahuilah, sesungguhnya 
Tuhan kalian itu satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang 
'Ajam (selain Arab), tidak ada kelebihan orang selain Arab atas orang Arab, 
tidak ada kelebihan orang kulit merah atas orang kulit hitam, dan tidak ada 
pula kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah, melainkan dengan 
tagwa. Bukankah aku sudah menyampaikan? Para shahabat menjawab: 
“Rasulullah SAW sudah menyampaikan”. Beliau bertanya lagi: “Hari apa ini?” 
Para shahabat menjawab: “Hari Haram”. Beliau SAW bertanya lagi: “Bulan 
apa ini?” Para shahabat menjawab: “Bulan Haram.” Beliau SAW bertanya 
lagi: “Negeri apa ini?” Para sahabat menjawab: “Negeri Haram.” Beliau SAW 
bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan diantara kalian darah 
kalian dan harta benda kalian.” Shahabat yang mendengar khuthbah 
Rasulullah SAW tadi berkata: “Aku tidak tahu beliau SAW menyabdakan 
“dan kehormatan kalian.” atau tidak, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan 
kalian ini dan di negeri kalian ini. Bukankah aku sudah menyampaikan?” 
Para shahabat menjawab: “Rasulullah SAW sudah menyampaikan.” Beliau 
SAW bersabda: “Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak 
hadir.” IHR. Ahmad juz 9 hal 127 no 23548| 


HE Oa PAI HI IE N oe KIA 

a25 90 43 Ia G 2 
AI Je ON BEI Las BS AG aku sah 
Pari Io, Perlri & G Oo - ar 
R3 KS ANA OI akh se da je 


f0 


GA Ab Jlej 3 Saba GA GI SGG UaA3 LSN 
RA TAN to ala. ABI Sa B3 85 AS 3 AAS 


Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hendaklah orang- 
orang itu berhenti dari membanggakan nenek-moyang mereka yang telah 
mati, sesungguhnya mereka itu menjadi bara api Jahannam, atau orang- 
orang itu akan menjadi lebih hina menurut pandangan Allah daripada 
kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. 
Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan 
Jahiliyyah dan berbangga dengan nenek moyang. Sesungguhnya manusia 
itu hanya (ada dua), orang mukmin yang thaat atau orang jahat yang celaka. 
Manusia semuanya adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari 
tanah". (HR. Tirmidzi juz 5, hal. 390, ng 4049, ia berkata : Ini hadits hasan| 


II SD dh Jas SG SE BA 
Hakan ASIA SE JI 35 IKI Vga Sab 


Yt 3) NAAY 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan harta-bendamu, tetapi 
Allah melihat (menilai) pada hatimu dan amalmu". IHR. Muslim juz 4, hal. 1987 
no 34| 


Kebalikan dari tawaadlu' adalah sombong. Orang yang sombong tidak akan 
masuk surga. Di dalam hadits disebutkan : 


alba Ea EN EK SEN 2 Axa 


- 


Et ANN lag Oa 55 Jah 


Dari "Abdullah (bin Mas'ud), dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak akan 
masuk surga, orang yang di dalam hatinya ada sebesar dazarrah dari 
kesombongan". (HR. Muslim juz 1, hal. 93, no. 149| 


3 - a o T ats hb As e 
BA JI Pep YA Ml 


o “0 


Je 
al 23 IN IN NI N Pegagan ar 


Na arab SS Ca ISS 25 (en 


Dari 'Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Tidak 
akan masuk neraka seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji 
sawi dari iman. Dan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam 
hatinya ada seberat biji sawi dari sombong". IHR. Muslim juz 1, hal. 93, no. 
148) 

Orang yang tawaadlu' sangat terhormat dan Allah menempatkannya pada 
derajat yang tinggi. Di dalam hadits disebutkan : 


a 


“£ AI ol JS — 4 TA S3 pe 


an CA Bg He &. SA At AAN LO all 
LIVA iB) NYALA IY amba 


Dari 'Iyadl bin Himar, dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkhutbah, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah mewahyukan kepadaku 
agar supaya kamu sekalian bertawaadlu', sehingga seseorang tidak merasa 
sena terhadap yang lain". IHR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1399, no. 41 2 


Ip Hiho Claii VIBE Iii Ie eh al Se 


YA KP Lg ls Yi sia KE 3 ag cd 


Ad YA it laa AI AA 


Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Shadagah itu 
tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang 
hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang 
bertawaadlu' karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajat orang itu". IHR. 
Muslim juz 4, hal. 2001 no 69| 

Agar terhindar dari kesombongan dan menjadi orang yang tawaadlu', Imam 
Al Ghazali (W: 505H) memberi nasehat sebagai berikut : 


IT Op AA Le KET KAN 3S Ip 3 
IA R3 la HSE V3 HERI Kab Ah: IU Jak 


. 


SH Sad ue Ba: EK B3 
KG 1 JB ea SLR LS IE Op Sh GI 
BI JE jan NI 3 0g $ Penang aga 


. 


Pata JB Dg Sala SIN HIS ALS AI Egas 
Keno kata 


- 


DO 


N 


X 


1 


A 


CA ai SKL USAI AAS A63 ads «1 la 
IS 9 ami PSI A3 UE jai UN eU 


YAN Ia HI 53 Filan 233 JUS SI das SL H5 
(NYYO 1 Y ll ag li). ANA Fe MU DEKAN 3 selat La 


Kalau begitu, haknya hamba tidak boleh sombong Baen orang lain. 
Tetapi jika ia melihat orang yang jahil (bodoh), ia berkata (dalam hati) “Orang 
ini ma'shiyat kepada Allah karena ia tidak tahu, sedangkan aku ma'shiyat 
kepada Allah dalam keadaan mengetahui. Maka ia lebih bisa beralasan 
daripada aku.” 

Jika ia melihat kepada orang yang “alim, ia berkata (dalam hati) “Orang ini 
orang yang mulia, ia telah mengetahui apa apa yang aku belum mengetahui, 
lalu bagaimana dengan diriku, apakah bisa menjadi orang seperti dia?” 

Jika ia melihat kepada orang tua, yaitu orang yang lebih tua usianya, ia 
berkata (dalam hati), “Orang ini telah tha'at kepada Allah sebelum aku, lalu 
bagaimana dengan diriku, apakah tetap bisa tha'at kepada Allah sampai tua 
seperti dia?” 

Jika ia melihat kepada anak muda, ia berkata (dalam hati) “Sesungguhnya 
aku telah berma'shiyat kepada Allah sebelum dia, lalu bagaimana diriku 
apakah bisa seperti dia.” 

Jika ia melihat orang ahli bid'ah atau orang kafir, ia berkata (dalam hati) 
“Apakah aku tahu, mungkin ia nanti bertaubat lalu menjadi orang Islam yang 
baik sampai akhir hayatnya, sedangkan aku mungkin bisa berubah menjadi 
seperti dia sekarang sampai akhir hayatku, karena tidak ada jaminan 
tetapnya hidayah kepadaku (sampai akhir hayat) sebagaimana dahulu tidak 
ada hidayah kepadaku.” 

Dengan memperhatikan akhir hayat, orang bisa menghilangkan 
kesombongan pada dirinya (lalu menjadi orang yang tawaadlu') dan 
semuanya itu dengan mengetahui bahwa kesempurnaan kemulyaan itu 
adalah (diukur) dengan kebahagiaan di akherat dan dengan kedekatannya 
kepada Allah, bukan (diukur) dengan apa yang tampak di dunia yang tidak 
kekal ini.” Ilhyaa “ulumiddin juz 3, hal 1335| 


Demikianlah, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan 
menjadikan kita orang-orang yang tawaadlu'. Aamiin 


--00000-- 


